KU 


BAE 


Hosting dan Domain 


Membuat toko online sudah sangat populer untuk para techno- 
preuneur. Untuk membuat toko online dengan website, Anda perlu 
memiliki hosting dan domain. Hosting adalah salah satu bentuk jasa 
pelayanan sewa internet untuk perorangan atau perusahaan yang 
memungkinkan pemiliknya untuk menampilkan pelayanan jasanya 
di situs internet. Sedangkan Domain adalah nama alamat web yang 
diketikkan pada web browser. Melalui keduanya, kita dapat membuat 
sebuah website. 


21 Wek Hasting 


Seperti yang dikatakan sebelumnya, hosting dapat digunakan untuk 
keperluan perorangan atau perusahaan. Hosting juga bisa dium- 
pamakan tempat penyimpanan data di internet. Bagaimana caranya 
Anda dapat memiliki sebuah hosting? Tentu saja Anda perlu mem- 
belinya, meskipun ada web hosting yang memberikan layanan gratis 
tapi tetap saja kualitasnya akan jauh dari yang berbayar. Jangan 
ragu untuk bertanya dan membandingkan kapasitas bandwith di 
setiap web hosting. Hati-hati juga jangan tergiur oleh promosi di web 
hosting jika Anda tahu kapasitas kuncinya. 


Macam-macam web hosting, mungkin ada ratusan yang akan Anda 
temukan apabila Anda mencarinya menggunakan search engine 
seperti google. Di sini saya akan merekomendasikan web hosting 
yang murah dan lokal. Sekaligus juga akan mempraktikkan ba- 
gaimana cara memesan hosting dan domain di dapurhosting.com. 


22 Memesan Hosting dan Domain 
di dapurhosting.com 
Di dapurhosting.com Anda bisa memilih lokasi hosting, memesan 


domain dan hosting, atau hanya salah satunya saja. Berikut langkah- 
langkah memesan hosting di dapurhosting.com. 


LANGKAH 1 


Pertama Anda buka situs dapurhosting.com dengan mengetikkan 
alamatnya di web browser Anda. 


PT. Dapur Hosting 46271 51676 
nore than hi 


LIVE CHAT 


Server Services Cara Pesan Konfirmasi Forum Kontak 


nesia Paket Hemat 
3 disk space 300MB hanya 


wi Rp 100.000/tahun $ 


Domain dan Web Hosting Murah 


Gomain untuk memulai pemesanan 


Sebenarnya tiap lokasi web hosting memiliki kelemahan masing- 
masing. Web hosting Indonesia sangat cepat diakses oleh pengun- 
jung dalam negeri. Namun pengunjung dari luar negeri akan menga- 
lami kesulitan karena bandwidth internasional yang tersedia terbatas. 
Web hosting USA memiliki kecepatan akses standar seperti browsing 
ke Yahoo atau situs internasional lainnya. Kecepatan aksesnya relatif 
cepat untuk semua pengunjung di seluruh dunia termasuk Indonesia. 
Web hosting Singapore memiliki kecepatan akses cepat dari 
Indonesia dan Asia Tenggara. 


Jadi, sebelum Anda memilih lokasi server, Anda harus mengetahui 
siapa dan di mana target pengunjung web Anda. 


LANGKAH 2 


Setelah terbuka, klik page Hosting yang ada pada bar navigasi situs. 
Pilih Web Hosting Indonesia atau Anda bisa kunjungi langsung 
https://secure.dapurhosting.com/members/cart.php. Maka, Anda 
akan sampai pada tahap pemesanan paket produk hosting. Saya 
pilih yang paling atas karena akan mengaktifkannya per tahun, jadi 
saya memilih yang termurah. Lalu klik Order Now. 


Step 1 


Choose Product Categories: | PHP Hosting Ekonomi Choose Cumengy: | USD Ie || Go 
Step 2 : € 2 
Dania On Paket A (Server Indonesial - 300Mb space, 5.000Mb bandwidth, Server Indonesia 
Order Now 
Step 3 12 Month Price - 0,92UsD (sj 
Configure 
Step 4 
Confirm Order Paket B (Server Indonesia) - 500Mb space. 10.000Mb bandwidth, Server USA 
Order Now 
Step 5 2 — ing 
12 Month Price - $1,82USD 
Chedout s 
Start Over 
Paket C (Server Indonesia) - 1000Mb space, 20.000Mb bandwidth, Server Indonesia 
Order Now 
2 Month Price - s2,75USD Isl 


Secara otomatis, Anda akan diarahkan ke Step 2. Isi nama sesuai 
domain yang Anda inginkan. Jangan lupa, sebelumnya Anda perlu 
tahu syarat-syarat penamaan domain, seperti syarat membuat email 
sebelum Anda menuliskan domainnya. Di sini juga Anda akan 
diberikan pilihan untuk memesan hosting dan domain, atau hanya 
salah satunya saja. 


Den PHP Hosting (ILX) - IIX-100 


Choose Product 


Step 2 The productiservice you have chosen reguires a domain name so please enter your domain name selection from below 
Domain Options 


(@& Saya ingin membeli nama domain di Dapur Hosting (Domain .ID membutuhkan persyaratan) 
a 3 (C Saya telah punya domain yang dibeli di tempst Iain dan ingin memindahkan (transfer) ke Dapur Hosting 
-onfigure 
(CO saya telah punya domain sendiri 
Step 4 
Confirm Order 2 
www. | pasarbukupintar com GE 
Step 5 JT 
Chedkout 


Start Over Click to Continue 2» 


Setelah klik to Continue, secara otomatis akan tampil pilihan harga 
untuk menentukan co-domain yang akan Anda pakai. Lalu klik 
Cotinue untuk melanjutkan ke Step 3. 


Domain Name Status More Info 
pasarbukupintar.com IM Avsilable! Order Now 1 Years @ Rp90.000.00 1DR IS 
pasarbukupintar.co.id JO Avsilable! Order Now 1 Yearis @ Rp110.000.00 IDR Hd 
pasarbukupintarnet ID Assilsble! Order Now 1 Years @ Rp25.000.00 1DR (Mi 
pasarbukupintar.org (GO Available! Order Now 1 Years @ Rp95.000.00 IDR (SJ 
pasarbukupintar.info IC Avsilable! Order Now 1 Years @ Rp95.000.00 IDR (if 
pesarbukupintar»ox IC Avsilabie! Order Now 1 Yearis @ Rp850.000.00 IDR |Sij 
pesarbukupintar acid ID Available! Order Now 1 Years @ Rp55.000.00 IDR Kl 
pasarbukupintarweb.id DO Assilable! Order Now 1 Yearis @ Rp55.000,00 IDR (sil 
pesarbukupintar.or.id IC Available! Order Now 1 Year/s @ Rp55.000.00 IDR (SJ 
pasarbukupintar.soh.id IM Avsilable! Order Now 1 Yearis @ Rp55.000.00 IDR (SJ 
pasarbukupintar.us IC Available! Order Now 1 Years @ Rp95.000,00 IDR (SJ 


Click to Continue »» 


LANGKAH 4 
Pilih billing cycle dan opsi lainnya. Setelah itu klik Update Cart. 


pen Product Configuration 


Choose Product 


Step2 The productiservioe you have chosen has the following configuration options for you to choose from 
Domain Options 


PHP Hosting (IIX) - IIX-100 
Step 3 100Mb space, 5000Mb bandwidth, Server ILX 
Configure 


Step 4 Billing Cyde: : 1 
Confirm Order aga 


Step 5 
Checkout 


Start Over 


LANGKAH 5 


Konfirmasi pemesanan. Periksa pesanan Anda, jika ada yang salah 
atau kurang, silakan tekan tombol Start Over untuk mengulang 


10 


kembali, dan klik tombol Checkout untuk melanjutkan. Untuk 
Promotional Code bisa diabaikan. 


ang Product Configuration 


Choose Product 
Step 2 The product/service you have chosen has the following configuration options for you to choose from. 


Domain Options 


PHP Hosting (ID) - IIX-100 
Step 3 100Mb space, 5000Mb bandwidth, Server ILX 
Configure 
Step 4 Billing Cyol 


Lontirm Order 


Step 5 
Chedout 


Start Over 


LANGKAH 6 


Anda sudah selesai tahap pemesanan hosting dan domain di sini. 
Sekarang saya akan mengisi form untuk pemesanan, sebenarnya 
hanya alamat email yang berpengaruh untuk pembayaran nanti. 


Sicene Prada Total Due Today: Rp190.000,00 IDR 
2tep2 
Your Details 
3tep3 Aiready Registeree? Cilok here to login 
Cootgure 
3top4 First wan Adcsress 1 Cagombang 
AN — — — 
& 
Pena Company desandgta Cry mc 


Smemegon | Jawa Sarat 


Eman InwandragonGGMaIL.com 
Adcress Dip Code 16740 
Passworg | seo. 5 : mega — 
Coeirm 
sanonenanana Pnone neng 273 
C25710551243 
Password Number 2 
MO see 
Password Syengan 
O Card (KTP SM. Passport 3901380208950005 Masukkan nomor Identnas anda 


Selec: Me contact you want 10 use here: | Use Detauit Contact (Detalis Above) Din 


Payment Method 
(8 2x Trans 


1 nave pend and agres to Ine Terms of Semina 


Kasihan | 2 


Secara otomatis akan ada invoice ke alamat email yang dima- 
sukkan. Di sana kita Anda dapat membayar atau mengalihkannya 
dengan metode PayPal jika Anda punya. Di sini PayPal tidak tersedia 
karena kita menggunakan mata uang Indonesia, sedangkan PayPal 
digunakan oleh mata uang S (USD). 


23 Pembayaran Heoting dan Domain 


Sesuai dengan saat pemesanan, invoice yang akan Anda terima di 
email menunjukkan bagaimana cara membayarnya. Jika Anda 
memilih membayar lewat bank, maka Anda akan diarahkan pada 
nomor rekening ini: 


Bank Lokal 


Informasi rekenging Bank di Indonesia yang digunakan sebagai media pembayaran oleh PT. 


Dapur Hosting 


Bank Central Asia 

Cabang: KCP Jakarta Pangeran Jayakarta 
No. Rekening: 1948037181 

A/N: PT DAPUR HOSTING 


Bank Mandiri 

Cabang: KCP Jakarta Jayakarta Komp Sentral 11528 
No. Rekening: 11500 0088 4678 

A/N: PT DAPUR HOSTING 


Bank Negara Indonesia 
Cabang: Roa Malaka 
No. Rekening: 0203832983 


A/N: PT DAPUR HOSTING 


Bagi pengguna PayPal, Anda perlu menghubungi customer service 
dan minta mereka mengubah setting invoice ke PayPal. 


Ketika mentransfer dana, tambahkan tiga digit terakhir nomor 
invoice ke nominal pembayaran untuk mempercepat aktivasi 
account hosting Anda. 


12 


Contoh: 

Invoice No. 1999 

Jumlah tagihan Rp 180.000 

Total yang ditransfer/dibayar Rp 180.999 


Dapur Hosting 


Review your Information 
Your order summary 


Descretana Amour 1 
PayPal & 
Payment methods 
tem total 12.9 ParPu Batance 320,90 USO 


Total 920.40 US0 


M PayPal gih card. certificate, reward, Or oiner discount Redeem 


Coatact information 


Setelah proses pembayaran, Anda akan dialihkan pada halaman 
laporan pembayaran seperti berikut. 


d Ka 5 
aka 
(12/01/2015 1505) 
dapi c 


om 
connec!ing internet 
Thank You! Your payment was successful, 


Invoiced To Pay To 


Ogonbong. Boga 
Bogor, Jawa Barat, 16740 
Indonesa 


Invoice #39839 
2013 


Invoice Date: 18/01/ 


Paket A (Server Indonesia) « pasarbadkaugaitar com (28/01/2013 « 


Daman Regstator - pasarbukugantar.com - 1 Year/s (28/01/20 
“ID Protecton 


Totak Rp190.000,00 IDR 


13 


Jangan lupa untuk melakukan konfirmasi pembayaran pada link 
alamat berikut ini, http://dapurhosting.co.id/konfirmasi.php. 


Form Konfirmasi Pembayaran 


Konfirmasikan pembayaran Anda melalui form in. Kami akan acara memankas pimbayaran Anda 
acicish menerima konfirmasi dari Anda. 


Nama” — Twan Nugana Mani on Taman 
Lmad” | kwendagonfgmallcom Ona aa 
Nama Dome” PE AN CUT ba Ag Chat ebr da Ii 


Nomor imo” | sueoaeM 


Tangan Pembayaran” Bi NA Lan mail nat 7 hd 


Tujuan Pembayaran” 
Perncaanan Saru 


Fenewai 
Uparaic 


Lanrrisan 


Cara Pembayaran” 
Iiarnei Seniing 


Mobi Sanking 


» 
(| 
r 


Setoran Tunai 
Tranafer Antar Sank 


PayPal 


Gank” 
Bank Ceniral Asia 


Gank Mandiri 


Gank Nciara infoncana 


d 900 DOODDD DAD 


Pemaik Rekeung Morammad Jenita Yama zen «wan gara Ina 
Jumlah Pembayaran“ 195.000 JA yA yan Ma an 


Sk Pembayaran J 8 SUS 20721901 1IUL LIL Te UKT 
: 6: , aan Oem Lan 


On sat IR 


Antapam :1 


Setelah Anda kirim, akan ada beberapa invoice ke email Anda yang 
menyatakan username dan password, beserta informasi penting yang 
akan Anda butuhkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 


14 


24 Membuat Ukun Email Domain Sendiri 


Setelah memiliki domain dan hosting, rasanya kurang etis apabila 
Anda masih memakai akun email dari domain website lain. Terlebih 
untuk website toko online Anda sendiri. Saya akan mengajak Anda 
ke halaman CPANEL untuk membuat alamat email dengan domain 


sendiri. 


LANGKAH 1 


Buka halaman cPanel dengan menuliskan url domain/cPanel. Untuk 
domain saya www.pasarbukupintar.com/cPanel. Anda akan bertemu 
dengan form login yang harus Anda isi dengan username dan 
password yang Anda dapatkan dari invoice dapurhosting.com se- 


telah melakukan konfirmasi pembayaran. 


LANGKAH 2 


Username 


Password 


Anda akan diarahkan pada index akun dapurhosting.com yang Anda 
miliki. Tarik scroll ke bawah, temukan ikon Email Account pada 
menu Mail. Lalu klik ikon tersebut. 


2 


Email 
Trace 


Ll 

kl 
Campaign 

Email 
Marketing 


Mail 
9 yi 
& id » 
Webmail  Forwarders Auto 
Responders 
: - 
k— 
—“ E 


Import Email MX Entry 
Addresses/ Authentication 


Forwarders 


Default 
Address 


8m 
—4 


Email 
Archiving 


Account 


Level 
Filtering 


Google 
Apps 
Wizard 


LANGKAH 3 


Secara cepat Anda akan berada pada halaman pembuatan email. 
Cukup isi nama email dan password baru Anda, lalu klik Create 
Email. 


:al Email Accounts 


In this area you can manage the email accounts associated with your domain. 


Email: ihwandragon @ pasarbukupintar.com @ 
Password: o 
Password (again): o 


Strength (why?): (Mv eak (22/100) Password Generator 
C l2s MB 


@! Unlimited @ 


Create SN 


Mailbox Guota: 


LANGKAH 4 


Untuk melihat email masuk atau menulis email, Anda perlu meng- 
aktifkan webmail login. Klik Access Webmail. 


Account | @ Domatn Usace / Ouvota / Yo Acrions 
ihwandragon@pasarbukupintar.com 07 MB Change Change Delete More y 
Password — Guota 
0/ 250 MB Change — Change - 
admin@pasarbukupintar.com PES Ouota Delete More y 


Access Webmail 


Configure Email 1 


LANGKAH 5 


Jika belum, langsung ke form login. Anda harus memilih webmail 
yang akan mengelola email Anda. Klik enable pada salah satu 
webmail pilihan Anda. Jika langsung ada form log in, log in dengan 
password alamat email. 


16 


Webmail Login 


admin@pasarbukupintar.com 
Enter Password for “admin@pasarbukupintar.com": Log in 


— Go Back 


Home" Trademarks " Help " Documentaton " Contact " Logout 


LANGKAH 6 


Berikut tampilan Atmail yang dapat Anda gunakan untuk mengirim 
atau menerima email dari akun website sendiri. 


C SnareYowGar saonotregargpsharey 


(SI ShareYourCart sdonotreptyetahar... Your ShareYourCart code Today 2:31 AM zaK 
ShareYourcart “Gonotreplyetshar... Your ShareYourGart code Today 2:00 AM zaK 
mona) 
XC Trash 
59 sen 
G29 oran 
& sem . 
Ealders Lagi 
WB ag 
. . . 
Haa? Taat Taat 


17 


